

Tahun Ini Unsyiah Fokus Kuatkan Daya Saing Regional 


“Jika kita semua satu visi, dengan tetap 
menjaga semangat kejujuran, keikhlasan, dan 
kebersamaan, saya yakin, tidak ada yang tak 
mungkin untuk kita capai.” 


Universitas Syiah Kuala 
(Unsyiah) tahun 2018 ini 
merencanakan lebih fokus 
pada penguatan daya saing 
regional. Hal ini selaras 
dengan rencana yang terdo- 
kumentasi dalam Masterplan 
Unsyiah Periode ke-3 (2017- 
2021). Beberapa capaian 
yang ditargetkan dalam 
periode ini berorientasi 
pada peningkatan kiprah 
Unsyiah di level regional 
atau internasional, seperti 
akreditasi internasional, 
program studi internasional, 
serta kerja sama riset 
internasional. 

Hal ini disampaikan 
Rektor Unsyiah, Prof. Dr. Ir. 
Samsul Rizal, M.Eng, di 
ruang kerjanya, Selasa (2/ 
1), ketika ditanya tentang 
proyeksi Unsyiah di masa 
depan. 

Hingga tahun 2017, 
banyak target yang telah 
dicapai oleh institusi 
jantung hati rakyat Aceh 
ini. Salah satu pencapaian 
yang sangat fenomenal 
adalah lompatan akreditasi 
institusi dari nilai C ke nilai 
A pada tahun 2015. Lom- 
patan nilai Akreditasi 
Institusi Perguruan Tinggi 
(AIPT) yang baru pertama 
terjadi di Indonesia ini 
sekarang dijadikan referen- 
si oleh banyak perguruan 
tinggi di Indonesia. Hingga 
tahun 2017, tak kurang dari 
18 perguruan tinggi telah 
datang ke Unsyiah untuk 
mempelajari metode dan 
skema kerja efektif yang 
membuat Unsyiah berhasil 
mencapai lompatan nilai 
sehebat itu. Oleh karena 
itu, tahun ini Unsyiah mulai 
mempertimbangkan akre- 
ditasi institusi tingkat 
ASEAN. 

Nilai akreditasi Unsyiah 
merupakan cerminan dari 
sistem manajemen dan tata 
kelola yang berlangsung di 
Unsyiah. Hal ini juga dibuk- 
tikan dengan perolehan 
sertifikat ISO 9001:2008 
kepada UPT Perpustakaan 
Unsyiah serta ISO 9001:2015 
kepada Biro Akademik, Biro 
Perencanaan dan Humas, 
serta Lembaga Pengemba- 
ngan Pendidikan dan Penja- 
minan Mutu Unsyiah. 

Target berikutnya yang 
mulai diperjuangkan saat ini 


adalah sertifikasi proses 
pengujian di laboratorium. 
Semua sistem tata kelola yang 
berlangsung di Unsyiah 
tersebut dibuka untuk publik. 
Keterbukaan publik tersebut 
juga dibuktikan dengan 
keberhasilan Unsyiah meraih 
peringkat pertama untuk 
keterbukaan informasi publik 
kategori perguruan tinggi se- 
Aceh. 

Pencapaian Unsyiah 
hingga tahun 2017 tidak hanya 
di bidang tata kelola dan 
manajemen. Salah satu 
indikator utama kemajuan 
perguruan tinggi adalah jumlah 
riset dan publikasi. Sejak 
tahun 2012, jumlah publikasi 
Unsyiah meningkat tajam, 
yaitu dari hanya 69 judul 
publikasi di jurnal berindeks 
Scopus menjadi 1.025 judul 
pada akhir tahun 2017. Untuk 
hal ini, Unsyiah bahkan 
dinobatkan menjadi perguruan 
tinggi terbaik ke-4 di 
Indonesia oleh The Schimago 
Institutions Rankings. 

Dalam periode ini, target 
awal Unsyiah adalah menelur- 
kan 50 judul publikasi 
berindeks Scopus setiap 
tahun. Namun begitu, dalam 
beberapa tahun terakhir 
jumlah judul terindeks 
Scopus dari Unsyiah bahkan 
melebihi 100 judul per tahun. 
Prestasi ini juga membawa 
Unsyiah menempati peringkat 
pertama di Sumatera dalam 
SINTA (Science and Tech- 
nology lndex) yang dike- 
luarkan Direktorat Pendidikan 
Tinggi. 

Seluruh pencapaian 
Unsyiah di atas dimungkinkan 
karena didukung oleh sumber 
daya manusia yang juga 
membaik secara signifikan jika 
dibandingkan tahun 2012. 
Pada saat itu jumlah dosen 
bertitel profesor dan doktor 
masing-masing hanya 40 orang 
dan 301 orang yang berkiprah 
di 92 program studi. Hingga 
akhir 2017, jumlah profesor 
dan doktor di Unsyiah masing- 


- SAMSUL RIZAL, 

Rektor Unsyiah 

masing menjadi 49 orang dan 
498 orang. Sementara jumlah 
program studi (prodi) juga 
meningkat tajam menjadi 132, 
terdiri atas level diploma 
hingga S3. 

Mengingat tingginya 
harapan masyarakat kepada 
Unsyiah, maka berbagai upaya 
dilakukan oleh institusi ini 
untuk terus memperbaiki 
kinerjanya. Salah satunya 
adalah melalui peningkatan 
fasilitas fisik. Saat ini sedang 
berlangsung pembangunan 
besar-besaran tiga fakultas di 
Unsyiah, yaitu Fakultas 
Matematika dan llmu Penge- 
tahuanAlam (FMIPA), Fakultas 
Kedokteran Hewan (FKH), 
serta Fakultas Kelautan dan 
Perikanan (FKP). Pembangu- 
nannya didanai oleh Saudi 
Fund for Development, terma- 
suk pendanaan untuk pem- 
belian peralatan laboratorium 
serta kebutuhan kelas. Proyek 
ini direncanakan akan rampung 
pada akhir tahun 2018. Jika 
selesai nanti, dipastikan 
ketiga bangunan yang diba- 
ngun serempak itu merupakan 
yang paling monumental di 
Unsyiah. 

Profesor Samsul Rizal 
mengatakan, semua capaian 
yang telah berhasil diraih 
tersebut bukan merupakan 
kinerja seorang rektor saja, 
tapi merupakan hasil nyata 
dari kesamaan visi, kerja 
keras, kebersamaan, kekom- 
pakan, serta doa semua pihak, 
terutama civitas akademika 
Unsyiah. 

Samsul mengajak semua 
pihak untuk tetap kompak, 
bergandeng tangan, demi 
membawa Unsyiah menjadi 
salah satu institusi yang 
inovatif, mandiri, dan terke- 
muka di masa depan. 

“Jika kita semua satu visi, 
dengan tetap menjaga 
semangat kejujuran, keikhla- 
san, dan kebersamaan, saya 
yakin, tidak ada yang tak 
mungkin untuk kita capai,” 
pungkas Samsul. (*) 



Rektor Unsyiah, Prof 
DrSamsul Rizal 
MEngdan Dekan 
Fakultas llmu 
Pengetahuan Alam 
dan Teknik University 
ofthe Ryukyus, Prof 
HideoYamasaki PhD 
di ruang mini Rektor 
Unsyiah, saat 
menandatangani MoU 
antara Fakultas 
Kelautandan 
Perikanan Universitas 
Syiah Kuala(FKP 
Unsyiah) dengan 
University ofthe 
RyukyusJepang. 



CAPAIAN UNIYERSITAS SYIAH KUALA Dl BAWAH KEPEMIMPINAN 


Prof. Dr. Samsul Rizal, M.Eng 



AKREDHASI : Dari C ke A 


SEBELUM 

Perjuangan jnsylsTi urrtUk (nempgimiKi niiai ahrcditasi 
inslltusmya sudati bcriangsung su.ah kampus itu dmyatakon 
msodapat rnlai alndltul C lahun 2009. perigision borang 
akredilasj Danu dirokgkan seiok Repemimpinan Piof Dr lr Samsul Rizai Meng 
yang menunjuk tjm Ahrepitasl InstHusi Perguruan Tlnggi (AIPT) (Jnsyiah 
(li tw^ah pimginan Dr SyahrunnDr Madjid 



PERINGKAT11NFORMASI PUBLIK KATEGORI PTN 



sebelum 

Patia lahuni 2015 Unsyiah hanya meraih peringkat kedua, semenlara pada 201S 
penganugrahan keterbukaan informasi publik tidak dilak&anakan. 


SESUDAH 


SESUDAH 


Akredi1as.i dsogan nilai 362 peringkat A {sangal baih) dari Badan AhrBdilasi 
Kasional Pa-rguruan Ting-gi (BA.N-PT) berdasarhan Surat Kapulusan 
{SK) BAN-PT Momor 736 Tahuri 2015 lanlang Nilai dan Peringhal Ahnedilasi 
InsbLuSi Parguruan Tmggi. 


(Jrisyiah periogkat pejlema Keterhukeen intGrmasi Publik ketegori perguruao 
timggi (RTN)tJengan nilai 69.99 di Tahun 2017. 

tlp 7/www. un.syrah. gc. no^^a/urTs^hyseArigkat -1 -mugrm-kip-porguroan-tinggi^i^cm 


mtnbw: mtp:/Mww.uf}symt}. ac. rd''i) mta/wsir »-ua syiat» ■ t>o aPcyHiM .s r-a 


UNSYIAH MERAIH ISO 9001 


SEBELUM 

Sejak keialnrari UPT Perpustahaan Unsyiah pada tahun 1970, mutu layanan 
perpustahaan Unsyiah masih tKDowah, mutu dan standar perpusiakaan yang layak. 
■J3 Tahun kemudian. pado lauun 20i3 dibowah kepemimpman Prof. Samsul Rizal 
pgruiah mutar dilakukan Persiapan Perpuslakaan Unsyiau menuju meraih SehiJjRaisi 
i SO sebagai langkah meningkatkgn mutu pelayanan pentHJStakaan Unsyieh 
agar memenunl standar inlemasipnal. 


SE5UDAH 

PTtUV Rheindland Indonssia marr*wi senitihal ISO 9001:2008 kepada UPT 
Perpustahaan dan ISO 9001:2615 kepada Biro.Akad&mih. Biro Pe-runcariatm 
dan Hunias. serta lĔinbags Pangembangan Pondidikari dan Panjaminan Mutu 

scrmbo/ trttp:/sW)m. crAsyjah.ac.«yTwrrta'j?erpu-.s tskaa n■ uosym h -sain ■ >so ■ 9001 2008 




PERINGKAT 4 UNIVERSITAS TERBAIK INDONESIA 
& NO 1 SESUMATERAINDEKS SINTA ((SCIENCE 
TECHNOLOGY INDEX) DIKTI 


SEBELUM 

Jumal terindeks scopus sebanyak 69 di Tahun 2012, 

SESUDAH 

Jumal terindeks Scoupua- benambeh menjadi 1025 judul di tahun 2017. Daliam perigde ini, tergel awel 
Unayiah adelah menelurkan 50 judiul publikasi berindeks Sc-oplh setiap tahun, Unsyiah dinobalkan menjadi 
perguruan tinggi lerbeik ke-4 di Indonesia oleh The Schimago Instrtutions Rangkings, 

dalam beberapa lahun terakhirjumlati judul tehndeks Scopus dari Unsyrah barikan metebihi 100 judirt pertahun. 
Preslasi ini juga membawa Unsylah menempati periogkat pertama dl Sumatera dalam SlNTAtScwjnee and 
Technotogy Inde*), yang diketuarhan Direhtorat Pendidikan Tinggi. 



PENAMBAHAN PRODI, DOSEN DAN PROFESOR 


SEBELUM 

93 Rradi di Tahun 2012. Dosen S3 sebanyak 301 dan Profesor 
sebanyakrtO orang 



SESUDAH 

total Prodi &eban,yak 132) 

Dosen S3 sebanyak 498 dan Proteaor sebanyak 49 orang 


Sum&er: LP2M & LP3M 


PEMBANGUNAN GEDUNG FAKULTAS BARU 
SEBELUM 

Miniranya pernbangunangedung takultas baru 

SESUDAH 

Pembangtinan tiga gedung bara lariun 2017 bantuan pendanaan 
dari Saudi Fund for Deve1opnnent(SFD).Keliga gedung baru tersebul adalah gedung Fakultas Matematika 
dan llmu Pangetatiuan Alam (FMIPA), Fakullas Kedokleran Hewan (FKH). dan Pakultas Kelautan 
dan Pgrikanan (FKP)-Direncanaka,n seiuruh pembengunanggdung ini bedang&ung seierna 17 bulen 
dan diliarapkan selesai peda akbir tahun 20'18. 

Sumdwr: ti ttp://www. unsyiah.se. id/b$ rila/unsyiah -ga ndeng-pp-bangun -proyek -tp-3147-miitar 



httc://samsulrtzaUd/ 



Calon Rektor Unsyiah Periode 2018-2022 


Q www.facebook.com/serambinews 


@serambinews 



























